SAPTOE, 7 MEI 1938.


Directeur: ERIS
Hoofdred: A. ANWAR
Red. di Bandoeng A.A. Achsien. 
Kantoor Red. & Administratie
Molenvliet West No. 98 Bat.-C.
TERBIT 1 LEMBAR


Sabtoe


Terbit


pada


tiap - tiap


hari


TAHOEN KE I.
HARGA LANGGANAN
ƒ 1.50 satoe kwartaal (3 boelan)
boleh dibajar boelanan
(Pembajaran lebih doeloe)
TARIEF
ADVERTENTIE
f 0.25 per regel, satoe kali moeat
paling sedikit f 2.50
Contract lain harga.


HORLOGE MAS dan Verchroomd
Boewat lelaki dan perempoean
merk MARAS dan ELECTION
Bikinan Switsersch fabrikaat
Dengan 10 taoen garantie


Harga pantes dan bisa dibajar dengan djalan manjitjil
FIRMA TJONG & Co.
Soekaboemi
Batavia-C. —
Soerabja —
Buitenzorg


Kabar mem¬
bawa sedih
Tekort 50 millioen da¬
ri mana penoetoepnja?
Beloem habis-habisnja pegawai
negeri Indonesier menderita bekas 
loeka pisau tjoekoer penghematan
jang maha tadjam itoe, beloem
djoega hilang soeara protest jang
diperdengarkan oleh beberapa pe¬
gawai negeri jang merasa pintjang¬
nja tentang peratoeran gadji 1938
(B.B.L. 1938) jang maksoednja
hendak membawa peroebahan na¬
sib, sekarang soedah datang me¬
njoesoel kabar ketekoran begroo¬
ting Indonesia tahoen 1939 50 mil¬
lioen, hendak ditoetoep dengan dja¬
lan memotong gadjih pegawai ne¬
geri dengan menaikkan belasting
baharoe sadja ditoeroenkan.
Penghematan dimasa jang soe¬
dah-soedah, memaksakan pega¬
wai negeri mesti mengorbankan
gadjihnja jang boekan sedikit, ber¬
kali-kali dipotong dan disajat, goe¬
na penoetoep ketekoran. Saban ka¬
li ada peroebahan, sebagitoe kali
djoega batin mereka terantjam ti¬
dak laman oleh pisau tjoekoer
penghematan jang terkenal tadjam
itoe. Ini meloeloe mengenai pega¬
wai negeri jang rendahan.
Djika penoetoep ketekoran ta¬
hoen 1939 kelak diambil dari pemo¬
tongan gadjih pegawai negeri, te¬
roetama pegawai rendahan bang¬
sa Indonesier, sesoenggoehnja sa¬
ma seperti pemerintah hendak me¬
njiksa batin anak boeahnja diroe¬
mahnja sendiri dengan beroelang-
oelang mengetjilkan hati mereka
jang beloem semboeh dari pada
soesah dan sedih.
***
Pemerintah beroentoeng mem¬
poenjai pegawai negeri sebagai di
Indonesia ini, dengan berkat kebi¬
djaksanaan
pemerintah agoeng,
djoega keactiefan fihak politie dan
P.I.D. mendjaga keamanan dan ke¬
sedjahteraan oemoem sehingga be¬
gitoe banjak kaoem boeroeh nege¬
ri jang sekarang mempoenjai ver¬
eeniging, tidak kedengaran mem¬
bikin barang jang terlarang seba¬
gaimana seringkali terdengar di
loear negeri.
en
Sifat dan tabi'at pegawai nege¬
ri bangsa Indonesiers memang
tidak soeka membikin onar, djika


Maoe masoek kota keramean i¬
toe semakin nampak dan dengan
bangga sopir seolah-olah maoe
oendjoek pada saja bagaimana
bagoesnja ia-poenja kota dihijasi.
Ini kebanggaan tidak begitoe la¬
koe boeat ,,abang Betawi", sebab
maoe bagaimana tidak bisa me¬
njamai djikalau di Betawi diada¬
kan perajaan oemoem. Terkenang-
kenang kepada saja hari kelahi¬
ran Prinses Beatrix di Betawi, ba¬
gaimana orang-orang itoe wak¬
toe seolah-olah loepa daratan me¬
ngidar seloeroeh kota. Terbajang
teroetama tentoe sadja apa jang
saja amali sendiri. Terbajang air
moekanja Jopie, Jane serta Grace
Anderson, Wally Mossembekker
dan Tony waktoe berdjedjal di sa¬


djoega merasa keberatan atas apa
jang diletakkan keatas poendak¬
nja, hanja diminta dengan djalan
damai dan sjah. Inilah soeatoe ke¬
oentoengan pemerintah mempoe¬
njai pegawai dan ra'jat Indone¬
sia.
***
Kita pertjaja kebidjaksanaan
dan kepandaian pemerintah dida¬
lam hal pengeloearan wang dapat
diketjilkan, dan penghasilan dapat
poela dibesarkan sehingga begroo¬
ting dapat mendjadi tjotjok lebih
dari tjoekoep ada dalam tangan
pemerintah.
Memperbanjakkan pendapatan
sebenarnja boeat di Indonesia ini
masih loeas lapangannja, ta' oesah
pemerintah melérékkan mata kepa¬
da pegawai negeri atau ra'jat In¬
donesia jang terkenal hanja mem¬
poenjai kekajaan f 0.50 (lima po¬
loeh sen) seseorang, tapi dari be¬
berapa golongan jang memang
padet poendi-poendinja dan ting¬
gi poela penghasilannja. Golo¬
ngan ini lebih dari pada banjak
kalau pemerintah hendak menam¬
bahkan penghasilan atau menoe¬
toep ketekoran jang 50 millioen
toe; golongan ini beloem pernah
mengalami keroegian apa-apa, ha¬
nja keoentoenganlah jang didapat
saban-saban tahoen.
Seandai golongan ini ditimpah
djoega oeh malapetaka, tetapi itoe
boekan sama dengan penderitaan
pegawai negeri atau ra'jat Indone¬
sia, tetapi hanja koerang banjak
keoentoengan sadja. Dimisalkan
sadja kaoem golongan minjak, poe¬
ngoetilah dari golongan ini seba¬
njak moengkin, disinilah satoe dja¬
an goena penoetoep ketekoran,
penambah ongkos belandja negeri
jang dapat memoeaskan.
Pada hemat kita, kalau peme¬
rintah memoesatkan fikirannja ke¬
djoeroesan ini, kesegala tjita-tji¬
ta akan tertjapai, sehingga pega¬
wai negeri dan ra'jat Indonesier
jang terkenal kemiskinannja itoe
akan terhindar daripada perasaan
tidak aman hatinja mendengar ke¬
tekoran 50 millioen itoe.
Siapa orangnja bisa aman, ka¬
lau saban-saban kali menoetoep
ketekoran selaloe pisau tjoekoe
penghematan jang terkenal tadjam
toe diatjoengkan kembali keatas
kepalanja?
A. ANWAR.


toe auto bernjanji-njanji seperti o¬
rang setengah gila, meskipoen pa¬
da malam pesta'an oemoem itoe
pada pandangan bangsa saja jang
toelen, kelihatan lebih banjak o¬
rang Europa mabok dari jang se¬
dar.........!
Medan boekan kota ketjil, dan
akan tambah besar lagi di hari ke¬
moedian sebagai kedoedoekan
Gouverneur Sumatra. 
Itoe waktoe semoea Hotel Euro¬
pa boleh dibilang penoeh disebah
kan kedatangannja Toehan Besar.
Administrateurs dari ondernemin¬
gen dan radja-radja sama ada di
kota Medan, dan disebelah kamar
saja di Hotel de Boer jang tidak
banjak bedanja dengan Hotel des
Indes di Betawi ada menoempang


Sultan dari Perbaoengan. Bebera¬
pa kali ada Belanda keliroe ke ka¬
mar saja, tanja apa saja Sultan
Perbaoengan, dan tentoe sadja sa¬
ja oendjoekkan tetangga saja.
Tentang ini sepoelangnja saja tja¬
rita pada anak saja dan ia nase¬
hati pada ajahnja soepaja tadinja
kata:
„Neen mijnheer, ik ben de Sul
tan van Kemajoran !"
Waktoe ada seorang Belanda
datang kira-kira djam 1 depan
pintoe saja, dengan automatisch
saja oesir kesebelah, ia kata ka¬
marnja tidak salah lagi No. 109
menoeroet personeel administra¬
tie. la maoe bitjara dengan jour¬
nalist dari Java.


R. SAEROEN


Ternjata ini toean ada collega
dari „Deli Courant" dan waktoe
maoe tanja setjara interview saja
lantas ketawakan ia, dan soeroeh
toelis sadja sendiri semaoenja.
Kedjadiannja itoe hari dalam
„Deli Courant" dimoeat toelisan
tentang kedatangan saja di Medan
sebagai berikoet:
Uit Batavia is hedenmor¬
gen met de „Plancius" alhier
aangekomen en in hotel de
Boer afgestapt de heer Sae¬
roen, Inheemsche redacteur
van het persbureau Aneta.
Het doel van zijn komst is be¬
sprekingen te voeren met de
hoofdredacteuren van de hier
verschijnende Inheemsche dag¬
bladen, in verband met de toe¬
kenning eener Regeeringssub¬
sidie aan het persbureau Ane¬
ta, teneinde tegen een belang
rijk goedkooper tarief dan
thans een beknopten, telegrafi¬
schen nieuwsdienst voor de In¬
heemsche bladen in te voeren. 
Alvorens een bezoek aan Me¬
dan te brengen heeft de heer
Saeroen reeds beprekingen ge¬
voerd met de hoofdredacteu
ren der Inheemsche bladen op
Java.
Van Medan gaat hij naar Pa¬
dang om vervolgens Palem¬
bang te bezoeken en van daar
uit de terugreis naar Batavia
te aanvaarden.
De heer Saeroen is een zeer
bekend Inheemsch journalist
en schrijver van het boek:
„Achter de Schermen van de
Inheemsche Journalistiek".
Hij had voorts een niet onbe¬
langrijk aandeel in de tot stand
koming van de film „Terang
Boelan" welke thans in ver¬
schillende plaatsen van de Ar¬
chipel met veel succes voor
het Inheemsche publiek word
vertoond.
***
Begitoelah toelis „Deli Courant"
dan tentoe sadja collega's dari
„Pewarta Deli" dan „Sinar Deli"
tidak ketinggalan toetoerkan keda¬
tangan saja di kota Medan, de¬
ngan moeatkan portret saja, jalah
cliche dari 5 tahoen jang laloe.....!
Poeloehan kali, boleh djadi am¬
pir ratoes saja sebagi redacteur
Aneta, toelis tentang kedatangan
seorang tetamoe di Betawi jang
penting dan meng-interview.
Saja tiba di Medan ditoelis o¬
rang dan di-interview. Maka be¬
nar adanja pepatah orang, semoea
perboeatan sekali masa ada bala¬
sannja.
Siapa jang menjebar akan me¬
metik boeahnja. Saja sering menji¬
arkan kedatangan orang, sekarang
kedatangan saja disiarkan.........!
(Akan disamboeng).


INDONESIA DINEGERI BELANDA
Minister djadjahan contra bekas
gouverneur Soematera Timoer.
Djangan membohong oentoek me¬
oendjoekkan kemegahan..........."
kata: Jhr. van Suchtelen.
Jhr. Van Suchtelen, bekas Gou¬
verneur Sumatra Timoer, telah me¬
noelis dalam „N.R.Ct." antara la¬
in-lain P. Andalas petik via „S.
post" sebagai berikoet:
Dalam vergadering openbaar
dari Tweede Kamer der Staten Ge¬
teraal oleh minister djadjahan te¬
lah diterangkan: „Di Indonesia di
bawah pemerintahan Belanda ti¬
dak ada terdapat bahaja, kelapa¬
ran".
Perkataan jang bersifat natio¬
taal sentiment ini lebih baik tidak
dioetjap oleh minister itoe, kare¬
na oetjapan terseboet adalah ti¬
dak benar.
Boekti-boekti tidak benar itoe
ada pada minister itoe. Djoega a¬
da terdapat dalam archief-archief
di Indonesia. Poen terdapat pada
griffie dari Tweede Kamer oen¬
toek dilihat oleh lid-lid jang mem¬
poenjai kepentingan dalam hal i¬
toe, nanti ia akan dimadjoekan pa¬
da Eerste Kamer.
Sekarang saja tidak akan mem¬
bitjarakan tentang daerah-daerah
in di Indonesia...........
Saja hanja akan mengemoeka¬
kan tentang keadaan di Bengkalis
soeatoe bahagian jang terletak di
sebelah Selatan dari daerah Su¬
matra Timoer, dimana saja pada
tahoen jang laloe pernah me¬
gendalikan bestuur.
Di Bengkalis pernah terdjadi ba¬
haja kelaparan. Dan kebetoelan di
waktoe terdapat tjoekoep beras di
sana. Akan tetapi pendoedoek ti¬
dak ada mempoenjai oeang oen¬
toek pembeli beras, sedang kedai-
kedai tidak maoe memberikan me¬
reka itoe crediet.
Ini adalah resultaat jang menje¬
dihkan dari kebidjaksanaan Z.E.
Gouverneur Generaal Jhr. mr. B.
C. de Jonge dalam oeroesan getah.
Dengan peratoeran itoe berarti
sedjoemblah oeang 85 millioen roe¬
piah telah diambil dari orang In¬
donesier.
Peratoeran ini jang dalam prak¬
tijknja boleh djadi lebih hebat da¬
ri systeem-systeem lama (perdja¬
lanan merampok dan cultuurstel¬
sel) soedah memboeat kaoem ta¬
ni getah Boemipoetera dalam ke¬
adaan soekar.
Di Bengkalis pada achir tahoen
1935 telah terdjadi keriboetan-ke¬
riboetan karena bahaja kelaparan.
Sebenarnja keriboetan ini tidak
hebat, tetapi soedah menoendjoek¬
kan tanda-tanda dari bahaja kela¬
paran.
Keriboetan itoe segera dapat di¬¬
tindas, beratoes orang ditahan dal¬
am pendjara oentoek sebentar sa¬
dja atau lebih lama.
Apakah minister sekarang hen¬
dak membantah keadaan makanan
pendoedoek jang boeroek, dengan
keriboetan-keriboetan sebagai aki¬
batnja dari Gouv.-Generaal de Jon¬
ge oentoek menjerahkan tang¬
goeng djawab dalam hal ini diba¬
hoenja plaatselijk binnenlandsch
bestuur ?
Soeatoe pertanjaan timboel, jg.
pernah dimadjoekan waktoe itoe
oleh seorang bestuurs-ambtenaar,
jang melihat dengan koeatir pada
moeloet-moeloet jang menganga
itoe karena lapar.
Berapa lamakah keadaan boe¬
roek itoe haroes berdjalan, soepa¬
ja djiratan kelaparan itoe dapat di
basmi dengan sedikit nasi ?"
Bahwa perbandingan jang boe¬
roek diantara riboean roepiah itoe
jang dipergoenakan oentoek mak¬
soed ini (membasmi kelaparan)
dan bermillioen-millioen jang di¬
ambil dari pendoedoek hingga me¬
reka itoe dalam keadaan lapar,
berasal dari pemberian dari oeang¬
nja sendiri? Apakah minister loe¬
pa pada kedjadian ini? Ketika ia
berkata: „Dibawah pemerintah Be¬
landa tidak terdapat bahaja kela¬
paran?"
Sajang sekali, seorang minister
telah berkata demikian.
Boleh djadi ia soedah dipenga¬
roehi oleh nationaal sentiment ke¬
tika berdebat dengan lawannja ka¬
oem communisten.
Akan tetapi kita tidak dapat me¬


njetoedjoei hal ini. Negeri kita se¬
bagai soeatoe negeri pendjadjah
tidak perloe kepada hal-hal jang
bohong dan oentoek mendirikan
nama dan kemegahan diatasnja.
Reputatie kita tjoekoep koeat
oentoek mengakoei kesalahan-ke¬
salahan meskipoen kesalahan jg.
hebat, goena sedapatnja diperbai¬
Tempat dimana kita berada oen¬
toek dihargakan publiek, menghen¬
daki demikian.
Ceteroesnja orang, mengakoei:
soedah terdjadi bahaja kelaparan
di Indonesia dibawah bendera Be¬
anda. Beleid dari Gouverneur Ge¬
neraal Jhr. mr. B.C. de Jonge me¬
nanggoeng kesalahan itoe.


Kabaran


SELAMAT BERKANTOOR BA¬
ROE.
Diboeka tanggal 1 Mei 1938.
Dengan dihadiri oleh orang pers
djoega sahabat kenalan jang di¬
oendang telah dilangsoengkan
pemboekaan Handelskantoor Indo¬
nesier, jaitoe di Kantoor Baroe Ka¬
li Besar West No. 27 Batavia.
Disitoelah mendjadi kantoor da¬
ri Handelsvereeniging Indonesia,
N.V. Malaja Import My., Firma
Rais Co., Firma Ghandas Co., N
V. Betal Mal, R.N. Lubis dan A.
Sjatha.
Beberapa pidato jang dioetjap¬
kan dalam pemboekaan itoe, djoe¬
ga diantaranja jang hadir nampak
bangsa Tionghoa dan Arab. Se¬
kaliannja didjamoe à la sekadar¬
nja.
Kita oetjapkan selamat.
DR. R. SOETOMO.
Sakitnja mengoeatirkan
Sakitnja Dr. R. Soetomo ada
menimboelkan sedikit kekoeatiran,
menjebabkan saudara-saudara be¬
liau seperti toean-toean Dr. Soe¬
ratmo dari Betawi, Dr. Soesilo da¬
ri Palembang, begitoe poela saha¬
bat karib beliau toean Thamrin
Wirjopranoto berangkat ke Soe¬
rabaja mengoendjoengi beliau di
C.B.Z.
Sjoekoer kabar belakangan me¬
wartakan penjakit beliau ada be¬
angsoer koerang.
Kita dari „Penoentoen" ber¬
harap sakit beliau itoe lekas sem¬
boeh betoel.
KENAPA INI?
Contract-politiek tidak maoe
diteken.
Radja-radja dibagian Soematera
Timoer enam orang banjaknja ti¬
ba-tiba tidak maoe menanda ta¬
ngani contract-politiek jang baroe
terhadap Pemerintah.
Jang mendjadikan sebab kabar¬


nja isinja tidak memoeaskan, se¬
dang radja-radja itoe menghenda¬
ki contract itoe mesti ditambah de¬
ngan beberapa kalimat jang me¬
moeaskan.
Maka dengan kedjadian ini ke¬
doea Soeltan di Soematera Timoer
jang tadinja bermaksoed hendak
ke negeri Belanda terpaksa mem¬
pertanggoehkan perdjalanan itoe.
APA BENAR ITOE?
Pindah ke Betawi dengan ka¬
pitaal Japan.
Orang kabarkan kepada kita,
minggoe jang baroe laloe kira ki¬
ra 5 hari Toean Sjamsoeddin dari
dagblad „Daja Oepaja" Semarang
ada di Betawi ini goena mentja¬
ri drukkerij tempat mentjetak Da¬
ja Oepaja.
Kabarnja „Daja Oepaja" maoe
diterbitkan teroes di Betawi de¬
ngan kapitaal Japan, dan memakai
zetsel „Tjaja Timoer".
Hal ini soedah diremboek oleh
toean Sjamsoeddin bersama de¬
ngan Parada - S. De Heer, bagai¬
mana akal mendjalankan kapitaal
itoe.
Benar tidaknja kabaran jang di
sampaikan orang kepada kita, ba¬
ik kita toenggoe doeloe. Tetapi
Sjamsoeddin datang ke Betawi i¬
toe betoel.
DARI BALAI POESTAKA.
Boekoe jang kita terima.
Sebetoelnja banjak pendoedoek
jang tjoema tahoe namanja De¬
wan Ra'jat. (Volksraad), tetapi ti¬
dak mengetahoei sedikitpoen ba¬
gaimana soesoenannja — atoeran
pemilihan lid — hak dan koeasa¬
nja — tjaranja bekerdja — ten¬
tang madjelis gedelegeerden dan
beberapa hal jang agak penting.
Meskipoen soedah ada sedikit¬
nja dibentang di s.s.k., akan teta¬
pi itoe beloem memoeaskan. Le¬
bih-lebih diwaktoe jang achir ini
perhatian orang banjak dipoesat¬
kan kepada raden, demikian poe¬
a kepada Volksraad itoe.
Boeat sekarang orang djangan
bimbang lagi, perloe tiap-tiap o¬
rang mesti mengetahoei dengan be¬
toel apa itoe Volksraad. Dengan
djasanja Balai Poestaka telah di¬
keloearkan seboeah boekoe berna¬
ma „DEWAN RA'JAT (Volks¬
raad) dengan harga tjoema f 0.40
tertjetak rapih memoeat gambar-
gambar orang soedah faham de¬
ngan keadaan Volksraad.
Kepada Balai Poestaka, kita oe¬
tjapkan terima kasih pengiriman
ni boekoe, dan kita pertjaja boe¬
koe ini dapat samboetan baik o¬
eh ra'jat.


DI
BOGOR ! Menginaplah dia :
HOTEL „MERDIKA"
(pembajaran lebih doeloe)


Heeren 


Huishoudengoe olitikelen
Batavia-C. — BANDOENG.


Sepandjang djalan
Medan - Padang - Palembang
Samboetan kebetoelan jang loear biasa — Ingat kepada film „Frins
en Bedelknaap"
— Toekang menjiarkan giliran di siarkan.
Oleh: R. SAEROEN.


eede Kamer dan
Petitie Soetardjo


Volksbeweging Gombinis


Thamrin haroes di-interneer ke DIGOEL


Dalam „Soer. Handelsblad" tang
gal 14 boelan jang baroe laloe di¬
dalam roeangan „Men spreekt o
ver" kita membatja keterangan
bahwa Petitie Soetardjo didalan
Tweede Kamer sama sekali ta' da
pat perhatian. Dus berarti „succe
nihil'
Kami memang berpendapatan
bahwa kini boekan pada waktoe
nja lagi, bahwa kita meroepakan
diri sebagai aanhangwagen jang
nanja dapat dimoeati dan tidak da
pat berdjalan sendiri, atau radio¬
toestel jang hanja dapat berboenj
dan memberi soeara-soeara jang
merdoe dan menarik hati djika
toestel tadi di-schakel, dan seba¬
liknja bila soedah uitgeschakeld te
tap „het is en blijft een doo
ding". Sebeloem kita dapat mem¬
poenjai badan pertemoean wakil
ra'jat jang toelen (artinja jang wa
kil-wakil tadi memang dipilih o
leh ra'jat), dimana badan perwa¬
kilan terseboet akan dan dapa
meroendingkan, mempertegoehkan
dan mempertahan nasib dan ke¬
hormatan ra'jat, beloemlah kita da
pat berkata: „Nu is Indonesie een
behoorlijk Staat." Baroe ada la¬
gak sematjam Thamrin, jang de¬
ngan minoem tjeroetoe doedoek d
korsi Volksraad, soedah ada voor
stel internatie ke Digoel terhadap
toean Thamrin terseboet
Tidak heran pergerakan ra'ja
bagaimana oedjoednja co atau di
ngan minta-minta sekalipoen, di¬
anggapnja pergerakan gombinis
meloeloe
Oleh karena itoe, teranglah ba¬
gi kita, bahwa kita boekannja di
ngan moeloet manis dan berkata
banjak sematjam recept petitie t
Soetardjo, djoega boekannja de¬
ngan kesana berkoempoel kesir
bersidang dengan berteriak seting
gi langit kita moengkin dapat
membikin Indonesia mendjadi een
vrije behoorlijke Staat, akan teta¬
pi dengan volksbewustwording,
bertenaga dan bekerdja bersama


baroelah nanti kita dapat mentja¬
pai tjita-tjita kita
Oentoek membikin ra'jat men¬
djadi bewust tadi hanjalah terle¬
tak ditangannja intellectueelen a¬
tau kaoem-kaoem djoernalis
Djika mereka ta' dapat kita per¬
tjaja sebagai pemimpin dan peng¬
moedi kita, djanganlah meramah
kan akan ketinggian deradjat ban¬
sa dan noesa kita.
Lagi poela oentoek mendapa
kenjataan tentang nasib ra'jat ta¬
di boekannja keloear dari schijn
wakil ra'jat jang keadaan hidoep
nja saban hari serba luxieus, te¬
tapi wakilnja ra'jat jang timboe
dari antara ra'jat djelata jang me¬
rasakan sendiri pait manisnja be¬
gaoelan hidoep Indonesia pada s
at ini, baik dalam raad desa, ma¬
oepoen sampai ke Volksraad atau
Tweede Kamer sekalipoen
Dengan tjara sedemikian baroe
lah Pemerintah dapat memakai de
ngan betoel (goed besteden) dan
merantjang akan adanja begroo¬
ting-begrooting jang setiap ta¬
hoen dikeloearkan itoe. Pemerin
ah haroes berhoeboengan dengan
direct dengan ra'jat djelata, beran
ti djoega soepaja Pemerintah men¬
beri hak-hak dan kesempatan jg
seloeas-loeasnja bagi ra'jat oen
toek bersoeara. Dus Pemerintah
haroes dapat melonggarkan Hal
berkoempoel dan bersidang jang
telah diberikan pada kita itoe, dan
neloeaskan lapangan kedjoernali
tiekan (pers)
Karena oleh adanja kesempitan
hak-hak seperti terseboet tadi di
patlah timboel satoe onbewust
daad, jang dapat menjoesahkan
Pemerintah atau ra'jat Indonesia
sendiri. (Vergelijke natuurkundig
axioma's bv. als een vulkaan ver¬
stopt is enz. enz.)
Sekalian pemandangan kita moe¬
lah-moedahan dapat perhatianlah
kiranja dari Pemerintah maoepoe
ra'jat Indonesia.
H.


aikan datang, misalnja atau sera¬
ngan doenia terhadap masing-ma¬
sing negeri.
Kita merasa soedah tjoekoen
pandai menerima peladjaran dan
Nederland dalam so'al bewape
ning, dan sanggoep poela akan
berdiri sendiri oentoek menolah
desakan-desakan dari negeri-ne¬
geri lain
Perloe kita kemoekakan disini,
bahwa djika menengok keabad se
beloemnja Pemerintah Nederlan
berada di Indonesia, baik dalan
commercieel, maoepoen dalam
Staatspolitiek bangsa Indonesia
tjoekoep pandai mengatoernja, a¬
palagi laloe dipimpin dan dipela¬
djari oleh Pemerintah Nederland
ang lamanja koerang lebih 300 t.
hoen, tentoelah kita kini lebih da¬
ri pandai. Adanja kita beloem da¬
pat kelihatan tjakap, karena Pe¬
merintah sendiri beloem member
kesempatan dengan leloeasa ke
pada bangsa Indonesia.
Oleh karena itoe ta' lain pengh
rapan kita, soekalah kiranja Peme¬
rintah memperhatikan hal terse¬
boet dan mempertjajakan kita oen¬
toek mem-voorzien sendiri, tanah
nja dan bangsanja dengan bewa¬
pening jang koeat, oentoek mem¬
belakan diri, baik dalam so'al com¬
mercieel, maoepoen dalam so'al
politiek.
H.


MA'LOEMATI
bagi sekalian
langganan - langganan


Baroe terima roepa - roepa model
Harga - harga
Sawitan penganten.


BATIK haloes
paling pantas


Toko Maasoem
Pasar Senen 135 Tel. 3227 W


FIKIRAN OEMOEM.


Bewapening boewat
Indonesia ? ? !


Dengan tertjengang kita memba
tja artikel dalam „Soer. Handels
blad" tanggal 13 boelan jang ba¬
roe laloe ditoelis oleh toean Wes
terling directeur dari Handelsbank
„Amsterdam" dengan berkepala
Conjuctuur gevoeligheid in Ned
Indië enz. enz., dalam artikel ma
na toean W. terseboet menerang¬
kan tentang kemoendoeran Inde
nesia dalam tahoen belakangan i
ni ialah dalam so'al commerciee
Disitoe toean W. terseboet me¬
ngemoekakan angka-angka jan
toeroen (exportcijfers th. 1937
meskipoen ternjata bahwa Indo¬
nesia toch menoendjoekan angka
angka export jang loemajar
Selandjoetnja toean W. terse¬
boet mengambil conclussie dari a
danja kedjadian sematjam itoe (da
lam alinea jang penghabisan), ja
itoe: „oentoek membikin Ned.-In¬
dië (Indonesie) mendjadi Staat jg
sempoerna (een behoorlijk Staat
seharoesnjalah Pemerintah Neder
land mem-voorzien Indonesie de
ngan pendjagaan jang koeat (een
terke bewapening)
Kami ta' heran bahwa toean W
sebagai salah satoenja kaoem me
dal (kapitalist) memberi peman¬
dangan jang sedemikian tadi, ha¬
nja kami ta' mengerti, apa sebab


nja juist Indonesie jang haroes di
djaga dengan koeat dan boekan
nja Nederland sendiri. Apakah be
rangkali toean W. lalai bahwa da
lam keadaan doenia jang akan da
jang hanja tinggal ada doea per¬
tanjaan bagi tiap-tiap negeri di¬
seloeroeh doenia, pertanjaan ma¬
na ja'lah: „EROP of ER ONDER"
Menoeroet pembitjaraan ramai
dalam soerat-soerat kabar — ter¬
betama pers poetih — kedjadian
Duitschland - Oostenrijk j.b.l. in
idalah memoesingkan dan meme¬
jahkan kepala wali-wali atau pem¬
besar-pembesar negeri jang besar
besar.
Apakah hal ini di Nederland ti
dak difikirkan sama sekali. Sikap
dan zetnja Hitler adalah mendja¬
di hantoe semata-mata jang men¬
gakkan boeloe ajam tiap-tiap ne¬
geri, apakah Nederland ta' koea¬
tir sekali
Dari pendapatan kita lebih ba¬
klah kiranja, bahwa toean W
mem-voorstel kepada pemerintah
Nederland oentoek mempersedia¬
kan bewapening jang koeat bag
keselamatan Nederland, dan boe¬
at Indonesia dapatlah kiranja aan
ons zelf overgelaten bagaimana k
ja nanti akan memperkoeat diri
oentoek menahan kedjadian jang


TJITA-TJITA ANETA BERHASIL
Banjak dapat langganan ba¬
roe.
Perdjalanan toean Saeroen
ada membawa hasil boeat Aneta
sehingga di Priangan, soerat ka¬
bar harian seperti „Sinar Pasoen
dan" dan „Berita Priangan" pada
berlangganan Aneta-dienst
Memang satoe soerat kabar ha¬
rian, meski bagaimana ketjilnj
perloe berlangganan dengan Ane
ta. Kalau satoe soerat kabar hari
an tidak berlangganan Aneta jang
soedah sedemikian moerahnja, soe¬
rat kabar begitoe djangan terla¬
loe boeka moeloet, tentoe oe¬
noem mengetahoei apa ertinja h
rian jang begitoe
Kita sebagai Weekblad, apakan
daja moedah-moedahan lain kali
nja kita akan ichtiarkan djoega se¬
dapat moengkin, oentoek memoe¬
askan pembatja kita.
MENDJADI SOERI TELADAN
30 tahoen bekerdja dengan
selamat.
Tanggal 28 April jbl. toean Da¬
toe, Toemenggoeng telah mempe
ringati hari 30 tahoen beliau da
lam djabatan Gouvernement de
ngan selamat.
Disaat itoe diadakan peringatan
dengan mengoendang teman se¬
djawat dan kenalan beliau jang
akrab.
Tiga poeloeh tahoen boekan
waktoe jang pendek bagi seseo¬
rang pegawai negri, ini soeato
boekti dari ketjakapan dan kese¬
tiaan beliau terhadap pemerintah
jang lajak mendjadi soeri teladan
bagi pegawai laennja.
Kitapoen mengoetjapkan se¬
lamat bekerdja, dan selamet kem¬
sa jang akan datang
HOOFDBESTUUR PERDI.
Tanggal 8 ib. mengadakan
pleno vergadering
Kita dapat kabar, tg. 8 ini boela
mengadankan pleno vegadering
perloe membitjarakan tentang me¬
royeer Parada. Begitoe poela si¬
kap apa jang diambil terhadap S.
de Heer dengan Arta
Banjak orang mendesak soepaja
segala jang mentjemar nama baik
Perdi, atau jang mendjadi aifnja
Perdi soepaja diboeang djaoeh
djaoeh. Ini desakan dia - sama dia
alias orang sesama Perdi


Toekar toean poenja
Buiten Antenne dengan 
Compact Antenne ! ! !
Pendapatan Amerika
jang paling baroe.
Tida perloe pake tiang.
Tida perloe pake Blik¬
semafleider
Tida slempang di sam¬
ber gledek
Tapi tjoema lebi bael
ontvangstnja dan me¬
gnoerangin ganggoean
storing sampe 65 pCt.
Harganja tjoema
ned


Imp: satoe-satoenja
Lim Tjoei Keng
Firma
Soekaboem
Bandoeng
Batavia-C.
Kapitaal dengan kemadjoean 
Rakjat Indonesia


ran poen segala boekti-boekti se¬
dah njata jang memaksa kita ha¬
roes bekerdja bersama-sama.
Sedang hasil dari apa jang di
kerdjakan tadi, kita tidak perloe
oendjoekkan keoentoengan pihak
mana, oleh karena bangsa Indon
sia ini, soedah bisa menimbang pe
roesahaan mana jang haroes di
bantoe zonder mengetahoei asal
nja kapitaal dari mana.........! dur
bergaoelan hidoep dan keadaan
memaksa !
Sebagai boekti soedah tentoe


Kemadjoean Ra'jat Indonesia !
Di lain bagian ada dimoeat ka¬
baran, tentang akan adanja satoe
organisatie jang bersangkoetan de
ngan pembatjaan ra'jat Indonesia
(poesat kabaran)
Kabaran itoe ialah tentang soe¬
rat kabar harian „Daja Oepaja"
jang dipimpin oleh toean Sjam¬
soeddin glr. Soetan Makmoer di
Semarang
Seperti pembatja telah tahoe,
doeloe tersiar kabar soerat kabar
terseboet ada sebagian jang me¬
saja tidak bisa toelis pandjang 
njangka, bahwa paling belakang
bar dalam „Pen." ini, akan tetap
ni telah ditjampoeri oleh kapitaa
dengan terdengarnja kabaran ta¬
bangsa Djepang atau tegasnja ia¬
di, djoega saja bisa seboet, poen¬
ah jang menerbitkan Sinar Sela¬
inilah djoega satoe boekti, jang i
tan
dak memikir akan apa terdjadinja
Kabaran ini sampai sekarang pa¬
kelak bagi kebangsaan kita
oliek masih ragoe-ragoe dimana
Kebenaran dari kabaran ini ki¬
kah kebenarannja? (Walaupoen
ta boleh sama menanti, akan te¬
telah dibantah oleh jang bersang
tapi jang kita ada sangat sajang
koetan)


Sekarang timboel poela kabar
seperti jang dimoeat di lain bagi¬
an, jang menimboelkan pertanjaan
besar
Pertanjaan besar kita katakan
alah tjaranja toean-toean jang ter
sangkoet itoe tidak maoe teroes
terang..........! sehingga kabarnj
sekarang ini, toean-toean jang ter¬
sangkoet itoe poen telah menoe¬
lis dalam soerat kabar „Sin. Sel.
dengan pakai nama samaran......
jang dibantoe toean-toean jang
terseboet dari Djakarta ini
Kita sendiri tidaklah akan men¬
tjela tentang perboeatan dari toe
an-toean jang tersangkoet itoe, a¬
sal sadja berteroes-terang ! soe¬
paja tidak nanti publiek merasa di
kelaboein matanja boeat keoentoe
ngan bagi mereka jang bersang¬
koetan, sedang menimbang ten¬
tang baik tidaknja hal jang sede
mikian kita serahkan pada publiek
dan teroetama pada pembatja ki¬
ja jang terhormat
Djika dipandang di djoeroesan
perdagangan poen bangsa Indone
sia jang miskin itoe, sedjak dari
loeloenja banjak mendapat kema¬
djoean dengan djalan pakai sys¬
teem dan kapitaal bangsa lain, i¬
ni soedah tidak bisa disangkal la¬
gi.
Dengan tegasnja, kita haroe.
akoei dengan terang bahwa per¬
nesia haroes dan mesti boetoeh
gaoelan hidoep d.l.l. bangsa Indo
dengan kapitaal orang lain, dan
nilah jang saja maksoedkan seba
bagai Internationale-kapitaal
Tidak sadja dalam perdagangan
akan tetapi dalam persoerat kaba


Pakelah selamanja Ni
njak ramboet
JO
TEK TJOE
Soedah dapat poedjian
Harga 1 botol F.0.20
Soepaja djangan keli¬
roe pereksalah Tjap
2 ANAK


Roemah obat
JO TEK TJOE
Kwitang 2 Telef. 855
WI. Batavia- Centrum


kan, ialah salah satoe dari toean
toean jang tersangkoet itoe baroe
sadja membeberkan hal kapitaal
orang asing di peroesahaan soe¬
rat kabar harian jang dikemoedi¬
kan bangsa kita di Djakarta, se¬
dang kapitaal ini adalah dengan
erang-terang dan tidak bersem¬
boenji ! Mana jang amat berbaha
ja boeat masjarakat kita, toean ta
di tidak bisa kasih oendjoek de
ngan djelas
(Harian jang dibeberkannja i
toe, apa perboeatannja itoe sendi
ri.........27).
Kapitaal bangsa sendiri atau ka¬
pitaal bangsa lain, jang dianggap
ada membawa manfaat dan kema¬
djoean bangsa, masing-masing a¬
da keboetoehan jang sebenarnja k
Saja pertjaja dan jakin, bahwa
bangsa Indonesia bisa menimbang
dan memilihnja goena kepentingan
masing-masing...........
Er.


Bisa dapat beli diantero tempat
dan pada Hoofd-depot
SOUW HAN JAM
G. Djati-Baroe 61 Tanah Abang
Batavia-Centrum


Prosit & Smakelijk 
Adalah doea perkataan didalam
bathin jang hanja dapat perlahi
dalam roeangan Nos: 40/2 di
KRAMATPLEIN BAT.-C
atau di:
„PADANGSCHE BUFFET“
Rasa: Lezat & Segark
Harga: Boleh bandingkan


Hidanaan


PEROET INDONESIER DJEM¬
POL.........!
Soedah termasjhoer pandai
tarik kerontjong
Tahoekah pembatja, Minister
van Koloniën (toean Weiter) per¬
nah mengatakan didalam Staten
Generaal, bahwa bahaja kelaparan
tidak terdapat didalam negeri jg 
bernaoeng dibawah bendera si-ti
ga warna.
Toean van Suchtelen, bekas Gou¬
verneur di Medan mendjawab pe¬
dato Minister terseboet dalam soe¬
rat kabar, dengan menjatakan,
bahwa di Bengkalis semasa beliat
djadi Gouverneur doeloe per¬
nah terdjadi keriboetan, disebab
kan pendoedoek menderita lapar
Banjak beras, kata beliau, tetap
wang tidak ada.


Dalam pertikaian faham2 antara
kedoea beliau ini, soedah tentoe
Ladi befihak kepada Minister
van Koloniën, ma'loem Ladi seo¬
rang jang paling loyal, (siapa ta¬
hoe besok-loesa enz. Ladi diang¬
kat mendjadi ambtenaar......... As
SIB)
Mana boleh djadi di Indonesia
ada orang kelaparan, sebab kalau
peroet berasa lapar, orang bodol
sadja tidak pergi boeroe-boero
menoedjoe ke dapoer........ ASIB
Asib toch soedah memberi ma¬
kanan kepada beriboe-riboe ka¬
oem miskin dengan gratis. Soekan
ditjari - mahal didapat kemoera¬
nan Asib menjediakan makanan
begitoe banjak kepada orang jang
miskin, jang tjoema pandai menje¬
ap nasi tetapi tidak pandai mena¬
nak nasi, boekan
Djoega Ladi boleh djadi salah
dengar, beloem pernah perkataan
lapar dibitjarakan di Volksraad a¬
tau dimana vergadering besar jang
Ladi pernah koendjoengi.


Tapi anehoel-aneh jang Ladi be¬
loem habis fikir, walau sampai doe
nia maoe kiamat, baik di vergade
ring, di soerat-kabar, atau di kam
poeng-kampoeng, Ladi mendengan
dari moeloet pemoeka en pemoeki
*
— pembatjara en pembitjari
wartawan en wartiwin, jaitoe pe¬
roet Indonesier ini katanja termas
hoer djempolnja pandai tarik ke¬
rontjong.
Ladi tidak moefakat kalau di In
donesia ada bahaja lapar, tetap
Ladi setoedjoe dengan seboetan jg
sesoeai dan mirip, jaitoe: tangan
Indonesier pandai menjoeap nasi
tapi ta' pandai menanak nasi dan
pendoedoek lain doenia mesti be¬
asa maloe sebab pertoenja tidak
pandai tarik kerontjong
Sajang Asib tidak mengadakan
Pasar Malam" dengan mengada
kan concours „tarik kerontjong pe
roet", ditanggoeng lebih menarik
perhatian doenia. Ditanggoeng
poela pendoedoek lain doenia ti¬
dak akan dapat eerste prijs
Doel, tjoba tarik pelan-pelan
kerontjong peroet, Ladi ingin men¬
dengarnja, asal sadja djangan ter¬
aloe keras, takoet kedengaran
oleh Datoek Gadang gelar Soetan
Gendoet nan Pandjang Koemis da
ri andjoeng lepau !
Oedeh - Doel Oedeh ! Tak
sanggoep awak mengikoetnja oit.
*
DJANGAN MARAH-MARAH SO.
BAT
Toch boekan wang dari dom
pef sobat, boekan
Pers poetih roepanja marah, ter¬
oetama A.I.D. dan „Bat. Nieuws¬
blad" soedah tarik oerat marah
marah dalam debat berhoeboe¬
ngan dengan pendirian 3. boeah
roemah tempat merawat orang gi¬
la di Priangan
Kita merasa heran, wangnja ti¬
dak keloear dari dompetnja, kena¬
pa marah, apa A.I.D. dan B.N. ti¬
idak mengetahoei betapa besar goe
nanja pendirian itoe?
Djangan marah-marah sobat, si
apa tahoe kelak kemoedian hari¬
nja tempat terseboet bergoena boe¬
at menjimpan......... kedoea soba¬
sobat nanti.
Minarrtie !
LADI.


WAROENG
PETROEN
Soedah terkenal oleh segenap per¬
doedoek Djakarta. Djangan loepa
mampir, kalau djalan - djalan d
Mr. Cornelis sebelah Bioscoop Cen
traal.


Sedia
ABONNEMENTSKAART
Coiffeur HAPPY
Molenvliet West No. 110.
Batavia-C.


Drogisteri
„THERAPIE"
Kramatplein 3 L —
Tel. 5494 W
Sedia
Obat - obat (medicijn
(Loco). Sebangsa patent


Boedjoeng gacis


SENDJATA ORANG MOENAFIK.
Soempah mendjadi permai
nan.............
Bagi seorang Islam, jang hanja
Islam tidak memakai babi, tentoe
asing baginja perkataan „moena¬
fik". Boleh djadi disangkanja per¬
kataan itoe adalah titel kepada se¬
orang baik-baik.
Soempah, adalah salah satoe
sjarat mempertjajai seseorang goe¬
na menjerahi sesoeatoe pekerdja
an jang penting. Orang jang me¬
langgarnjapoen dihoekoem berat.
Bersoempah atau berdjandji
kedoea maksoed itoe sama. Pega¬
wai negeri dikatakan setia bila da
pat memenoehi soempahnja. O
rang partikoelir djoega bila dapat
memenoehi soempah dan djandji¬
nja dikatakan orang baik-baik.
Pekerdjaan jang sesoekar-soe¬
karnja, ialah memenoehi soempal
dan menoetoep djandji, kata seo¬
rang bidjaksana.
Dr. ingat Mr. Joekes pernah ber¬
soempah di Tweede Kamer, ia be¬
rani akan memboenoeh diri sendi
ri bila ia benar ada menghina ba¬
latentara Belanda
Pendek kata, bersoempah atau
berdjandji itoe adalah perboeatan
jang soetji — moelia — sendjata
pilihan bagi tiap-tiap manoesia ba¬
ik-baik
Roepa-roepanja kaoem djembé
dan sambar gelédék djoega dapat
mengetahoei bahwa soempah itoe
sendjata jang mandjoer, dari se¬
bab itoe seringkali berani ber¬
soempah dan berdjandji dipergoe¬
nakan kedjalan jang tidak ba¬
ik.
Boekan sedikit Nonja-Nonja dan
pemoeda-pemoeda bangsa Dr. jg
mendjadi korban soempah dan
djandji, siang dan malam meng¬
harap-harap boeahnja soempah
dan djandji tadi, tetapi nol bo¬
long gedé.
Dr. pernah mendengar seorang
pemoeda bersoempah dihadapan
kekasihnja dengan berkata betoe¬
betoel, seperti moeka orang jang
benar sadja jaitoe: „biar saja
mampoes ditjekek kolera......... b.
ar saja mati disambar geledek.....
biar mati tidak diterima boemi dan
langit kalau saja main-main. Tjin¬
takoe kepadamoe adinda, boelat
sebagai gelemboeng karet", kata¬
nja.
Ada lagi jang bersoempah begi¬
ni: „Biar saja menanggoeng dosa
sekalian hamba Allah......... ma¬
soek neraka djahannam jang ke¬
toedjoeh lapis, kalau saja hendak
mempermaini adinda sembara
ngan". Ada jang berdjandji sang
goep saban-saban hari Minggoe
akan ziarah kekapal roesak ber
sinang-sinang, bersama kekasih
nja.
Matjam-matjam doenia ini.
Boekan sedikit banjak matjam¬
ragam soempah dipakai oleh laki
laki kalau hendak menangkap si¬
boeroeng gelatik, habis segala na
ma Allah dan Rasoel sekalian di¬
seboet-seboet djadi djaminan. Ma¬
kin liar boeroeng gelatik itoe, ma¬
kin hebat boenji soempah diperde
ngarkan.
Pantas kalau Miss Roekijah doe
loe sering bernjanji dan menjindir
laki-laki: „Djangan pertjaja moe¬
loet lelaki, berani soempah takoet
kan mati"
Orang zaman sekarang terlaloe
moedah mempergoenakan soem¬
pah, oleh itoe dengan moedah poe
la Nonja-nonja masoek perangkap
dengan moedah poela mendapat
bentjana jang maha hebat
Bersoempah sekarang, ada di
Parlement, tetapi di Gang dan
soedoet roemah djoega tempat ber
soempah. Tjoema kaoem Journa¬
list beloem seorang djoeapoen be¬
rani bersoempah didepan teman¬
nja.
Ada baiknja kalau Journalist ber
soempah, jaitoe sanggoep meng¬
giles kepalanja dimesin tjetak, dja
ngan bersoempah dan berdjandji
jang boekan-boekan selain meroe¬
gikan lain orang, djoega menda¬
pat titel Journalist Moenafik.
Dari pada Nonja-Nonja en Toe¬
an-toean mendapat titel Moenafik
ada baiknja kalau hendak bersoen
pah atau berdjandji, pakailah se¬
tjara soempah Si Abang Kromo di
tengah hoetan jaitoe: hidoep ja
sjoekoer Alhamdoelillah, mati ja
los......... habis perkara.
Djangan main-main zeg, kita sa¬
ma-sama ada poenja boeloe
DR. POESANG.


—Luxe Staalbuis fabriek-
Soey Tjiang & Co.


Pintoe Besar 81-83 — Batavia
Telefoon No. 175 — BVTAVlia


Tentang saboet kelapa
—.
Koempoelkan baik - baik.
Djangan diboeang sembarangan.
boeat Indonesia.
Satoe industrie baroe


TAUNG HARG


 2.50 KETJIL......... f 1.30
HARGA PER BOTOL......... BESAR.........
Pesanan dari loear kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ
AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Che¬
ribon Thian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cor
nelis: Sam San Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho
Ngo Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe
Tong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: Ie Djin San, Ie¬
Kim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho.
Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong¬
Djember: Eng Ho. Krawangs
Tong. Palembang: Lau
Ho Ban Njan. Pangkal Pinang: Thi Seng
Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: Tn Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas
sar: Eng Thaij Ho. Djokja:
Thaij An Tjan. Tandjoeng Pandan: Djoe Bie
SATE KAMBING ENZ.
TOEHAN
GANDJARAN
„Parma alias Noy"
Jang haroes disamboet dengen kegirangan besar oleh doenia penja¬
Kramatplein No. 8
Batavia-C.
kit koelit. Dengan kejakinan bertahoen - tahoen baroelah kita bisa
Tempat bersih !
tjiptakan saroepa obat boeat roepa - roepa penjakit koelit,
Lajanan tjepat
JANG DALEM PRAKTIJK 100 pCt. TIDAK ADA GAGALNJA
Ditanggoeng lezat
PIL SAKIT KOELIT
Djangan pertjaja sebeloemnja me¬
njaksikan. Toean-toean jang ter¬
daoen toembal
Tjap
nama di kota Betawi kebanjakan
mendjadi langganan kita
POENJA BERHASIL.


Dari BAJI sampe ke NENE-NENE atawa AKI-AKI boleh pake ini
obat, sebab tida beratjoen. Tjara bekerdja ini Pil sangat menghei¬
rankan dan adjaib.
Menjemboehkan dengan tjepat:
Anak-anak bisoel di kepala; Anak-anak koreng di kaki; Bisoel ke¬
tjil a. besar; Bisoel di TETE prampoean; Bisoel Diabetes (Darah
Manis); Bisoel mata sembilan; Borok jang soedah taoenan; Djera¬
wat a. koekoel; Eczeem basah a. kering; Eczeem di sakoedjoer ba¬
dan; Eczeem di sela kaki a. tangan; Gatel-gatel taoenan; Goedik,
dampa, boedoek; Idoeng baoe (Sriawan); Koerap tjingtjin a. besi,
Loeka-loeka kebakar d.l.l.; Loeka Infectie atau Ontsteking; Loeka
Bengkak atau demem; Panoe atau poeja
Kaloe dibandingken sama kemandjoerannja, HARGA 25 PE¬
RAK masih terlaloe moerah. Tapi oleh sebab lebih banjak oranga
miskin jg. kena penjakit koelit, maka harganja tjoemah dipasang
1.25
200 PIL....................
500 PIL......... f 2.25
Lain onkost kirimnja.
N.B. Di mana tempat jang ada filiaal baeklah perloeken Si Sa¬
kit dateng sendiri, soepaja bisa dipreksa boeat dapet obat loearnja,
soepaja dapat kepastian oentoek semboeh. Sedang di tempat jang
tidak ada filiaal, baeklah toelis biar djelas keadaannja itoe penjakit
dan kirim pesanan itoe ka Bandoeng


GOEDANG DJADJAMOE


MANDJOER & MOERAH.


Di Djawa Tengah sekarang de¬
ngan giat dioesahakan satoe in¬
dustrie baroe, Industrie tali saboet
kelapa.........!
Dengan pendapatan baroe, de¬
ngan tidak oesah pakai chemische
werking, saboet kelapa itoe dibi¬
kin poetih, hingga hasilnja ada le¬
bih baik dari penghasilan dari ta¬
nah India.
Berhoeboeng dengan ini ada ni
atan, oentoek meng-export saboet
kelapa pada boelan Juli - Augus¬
tus tahoen ini
Sedjak beberapa waktoe jang
laloe, Economische Zaken telah
mengadakan perempoekan dengan
export-firma jang ada di Indone¬
sia ini, oentoek kepentingan ex¬
port tali saboet kelapa itoe.
Pasar tali saboet kelapa di Ne¬
geri Belanda ada kira-kira 1 mil¬
lioen roepiah setahoen jang sam¬
pai disa'at ini pasar itoe hanja di
koeasai oleh India (Br. Indie).
Karena itoe dimaksoedkan akan
memberikan pasar itoe pada Indo¬
nesia............
Satoe industrie baroe boeat In¬
donesia jang boleh dioesahakan de
ngan giat sekali.
Bila kita memeriksa seloeroeh
kepoelauan Indonesia jang meng¬
hasilkan kelapa, jang mempoenjai
kebon-kebon kelapa, ada banjak
sekali.
Residentie
Di Poelau Djawa:
Bantam, pantai Oetara dan Barat
Residentie Betawi, disekeliling
Betawi
Priangan, disepandjang soengai
Tjitandoei
Pantai pasir dari res. Banjoe¬
mas dan Kedoe.
Di Soematera: Pantai Oetara
dan Barat dari Atjeh. Sepandjang
pantai Soematra Timoer. Sepan¬
djang pantai Soematra Barat, Ber
koelen, dan hampir sekalian poe¬
lau-poelau ketjil disebelah Barat
poelau Soematra.
Di Borneo: disepandjang seloe¬
roeh pantai Barat disekitar Soe¬
ngai Barito dibagian Borneo Se¬
latan.
Celebes sampai sekarang meng¬
hasilkan separoeh dari hasil co¬
pra jang keloear di Indonesia ini.


TENTANG PENDIRIAN FABRIEK
KEDOK GAS DI BANDOENG
Tentang pendirian fabriek ke
dok gas di Bandoeng, lebih dja
oeh didapat kabar, bahwa poetoe
san dari pemerentah masih be¬
loem dikeloearkan. Boleh djadi
orang menoenggoe baliknja toean
Cresson dari Singapore Rubber
Works, di Java
Toean Cresson, sesoedahnja bi¬


Dengan tjatatan diatas keliha¬
tan bahasa Indonesia kaja dengan
kelapa............
Sampai diwaktoe ini, kelapa-ke¬
lapa itoe hanja dibikin djadi co¬
pra, dan minjak masak (minjak
manis)
Maka sangatlah dipoedjikan tin
dakan Pemerintah, jang akan mem¬
berikan pasar tali saboet kelapa
itoe pada Indonesia, jang selama
ini dikoeasai oleh Negeri Lain. 
Sekarang baroe di Djawa Te¬
ngah orang oesahakan. Kiranja
ada lebih baik, Economische Za
ken, mengirimkan beberapa orang
jang soedah faham tentang me¬
ngerdjakan saboet-saboet itoe boe¬
at didjadikan poetih dengan dja¬
lan rotingsproces itoe, ke daerah¬
daerah lainnja di seloeroeh Indo¬
nesia ini.
Dengan djalan demikian maka
terboekalah satoe oesaha baroe,
satoe pintoe pentjarian baroe boe¬
at anak Indonesia
Dalam membitjarakan so'al in
di Soematra Barat kita teringat pa¬
da pasir Pariaman
Pariaman amat terkenal dengan
hasil kopra dan minjak manis
Sampai begitoe djaoeh, saboe
kelapa itoe hanja dibikin oentoek
pembakar.
Sekarang soedah ada goenanja
boeat didjadikan tali.
Berhoeboeng dengan itoe ada
baik kiranja, di Pariaman, ada oe¬
saha kedjoeroesan itoe.
Baiknja disana dikirim orang ke¬
Djawa oentoek mempeladjari pem¬
bikinan itoe, soepaja dapat poela
dioesahakan dengan lekas
Walaupoen andjoeran ini kita
toedjoekan pada oesaila masing¬
masing, tetapi amat berhargalah
kiranja, seperti jang kita katakan
diatas. Pemerintah mengambil tin
dakan, menolong ra'jat jang berke¬
boen kelapa, dengan djalan me¬
ngirimkan orang-orang jang bisa
didjadikan goeroe dalam so'al i¬
toe
Boeat kemadjoean negeri !
Kalau selama ini saboet kelapa
banjak jang terboeang, sekarang
Djangan boeang lagi................!
(Pers).


kin koendjoengan pada Manila, di
mana Singapore Rubber Works
djoega ada mempoenjai kepenti
ngan, ditoenggoe baliknja di Ban¬
doeng kira di pertengahan ini
boelan.
Sesoedahnja berkali kali diwar
takan tentang itoe pendirian fa¬
briek kedok gas, orang barang¬
kali bisa dapatkan pengrasaan,
bahwa ia ada leverancier satoe


Sanggoep oeroes pesta masak¬
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai
Eigenaar
Parma alias Noy


satoenja dari kedok gas pada ba¬
latentara (dan marine). Ini tidak
betoel. Pengambilan dari fabriek
di Soerabaja berdjalan teroes se¬
perti biasa, satoe dan lain dalam
lingkoengan begrooting.
Kalau itoe rentjana boeat ber¬
dirikan fabriek di Bandoeng ke¬
djadian menoeroet jang dibitja
rakan sama bestuur gemeente,
maka itoe fabriek akan berdiri di
Daendelsweg.
Tanah boeat itoe fabriek, loeas
nja ada 10.000 meter pesegi.


STUDIE- VOORLICHTINGSCOM
MISSIE „PARINDRA"
Tjabang Djakarta
(„Antara") Pengoeroes „Parin
dra" tjabang Djakarta mengabar
kan sebagai berikoet:
Oentoek mentjoekoepi perminta
jan permintaan dari beberapa pi¬
hak, maka diperma'loemkan, bah
wa „Parindra" tjabang Djakarta
sedjak tahoen jang laloe mempoe¬
njai seboeah badan (Studievoor
lichting) oentoek memberi ketera
ngan kepada pemoeda pemoeda
bangsa Indonesia jang akan bela¬
djar atau jang akan melandjoet
kan peladjarannja, baik di Indo¬
nesia maoepoen diloear negeri.
Djoega memberi keterangan ten
tang tempat pemondokan jang se¬
soeai dengan keadaan dan peladja
rannja beserta lain-lain jang ber¬
sangkoetan
Agar tidak mendjadi ragoe-ra¬
goe diterangkan disini, bahwa ko¬
misi ini tidak hanja disediakan
boeat anggota-anggota Parindra
sadja, melainkan oentoek oemoem
Oentoek memoedahkan pekerdja
an badan terseboet maka semoea¬
soerat-soerat pertanjaan haroes di
alamatkan kepada toean Soerat¬
no Sastroamidjojo, Moeliaweg
no, 31 Batavia-Centrum, dengan
disertai postzegel boeat balasan¬
nja.
MAGAZIJN P.T.T.-DIENST HAM
PIR DJADI LAOETAN API.
Semalam timboel keriboetan se¬
dikit berhoeboeng dengan adanja
P.T.T.-
bahaja api di magazijn
dienst di Struiswijkstraat Salem¬
ba,
Doedoeknja perkara begini
Personeel jang bersangkoetan roe¬
panja gilaf oentoek menoetoep
kraan gas disitoe. Demikian kedja
dian semalam koerang lebih djam


pegawai goedang terseboet te¬
8
lah dapat melihat dari loear
tjah
di
ja api jang menjala keloear
dari pipah gas
Penggawai itoe kebetoelan be
kas militair, jang tahoe betoe
oentoek bertindak didalam se¬
soeatoe hal, lebih lebih didalan
saat ketjilakaan.
Dengan mempergoenakan tang¬
ga ia telah melompat ke dalam
goedang oentoek memadamkan
api itoe, jaitoe sesoedahnja lebih
doeloe memberi tahoe kepada
dienst brandweer 
Demikian api telah dapat di¬
padamkan, sedangkan keroegian
boleh dikata tidak ada, karena pe¬
pada wak
tolongan telah dibrikan
toe jang tepat.


KAWOENG JANG
LAON
TERPILIH.
Tjoema bisa dapat di
TOKO TEMBAKO"
Joeswo
Kramat plein 12
enen
BATAVIA-CENTRUM


DR. LAOH
Meninggal doenia di Europa.
Dr. Lach, salah satoe Dr. Indo¬
nesier jang terkenal di Bandoeng,
soedah meninggal doenia di Locar
no pada tanggal 29 April jang ba¬
roe laloe.
Beliau berangkat doeloe ke Eu
ropa, adalah sebab sakitnja.


Pil djamoe boeat boeroeng
perkoetoet
(TJAP LAMPOE)
Ini djamoe Perkoetoet ada bermatjam seperti Pil, dan gam¬
pang sekali boeat dikasi makannja. Dibikinnja ini pil djamoe ada
menoeroet satoe Recept oleh satoe ACHIN boeroeng-perkoetoet di
djaman Poerbakala di mana bilangan Rembang.
Riboean boeroeng kita soeda bikin baik swaranja dengan be¬
rikoet banjak boekti-boekti. Chasiat-chasiat dari ini pil: badan boe¬
roeng mendjadi langsing, boeroeng lekas manggoeng dan botjor,
boeroeng bakal ditanggoeng lekas bersoeara baik, boeroeng lama
tidak berswara makan ini pil teroes manggoeng lagi dan swara
tambah lebih bagoes, empoek dan zonder brenti. Siapa belon per¬
nah tjoba, boleh tjoba, tidak betoel dapat terima wang kembali.
HARGA BOEAT 20 PIL..........
f 0.55 50 PIL......... f
Bisa dapat beli pada:
DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE: „TJAP LAMPOE¬
Wettig Gedeponeerd: 
—
Telefoon WI. 5563.
Sawah-Besar No. 2N — Batavia-Centrum
TJONG & Co.).
(Depan
BANDOENG: Tjikoedapateuh 233F
Telefoon 1034


AGENDA
Moelai tanggal 6
sampe 9 Mei '38


Pasar Sawal. Sesar - Batavia-Centrum


TT
„he Firefli" met Allan Jones en War¬ 
ren William
Satoe film jang ditanggoeng memoeaskan, adjaklah handai touland
toean-toean boeat datang lebih siang, soepaja tidak kehabisan tem¬
pat.
PADA TANGGAL 10 - 12 MEI '38
„Song of The Citv
Boeat ini film kita tidak perloe poedji pandjang lebar
Melainkan silahkan toean-toean dan Njonja-Njonja persaksikan di
kita poenja gedong jang djoega mempoenjai PROJECTIETOESTEL
dan SOUND jang meodern.
Selain dari gambar jang memoeaskan, poen segala pemandangan
dan pendengaran akan membawa kepoeasan pada penonton.


TAILOR
Rachman
A.
H.
Sawah Besar 19a — Batavia-C.
4
Prima Stoffen. Prima afwerking
Prima Couper.
Systeem baroe, model baroe, har¬
ga baroe.
U bertambah gagah serta ginding
kalau U pakean jang potongan¬
nja menoeroet aliran zaman, ser¬
ta modern.
Harganja poen sedang, kerdjaan¬
nja mahan
Silahkan tjobak pada kita poe¬
nja adres jang soedah terkenal
lama
Kaloe perloe boleh panggil se¬
waktoe-waktoe.


BATIK, MANUFACTUREN
TENOENAN, KRAMERIJEN
6 DEPOT POSTWAARDEN


ISMAIL


S
DJALIL
Tanja doeloe persediaan Toko
L
ISMAIL
ALLES TEGEN LAGE PRIJS.
ISMAIL DJALIL
Senen 121-123 Telf. 4356 WI.
P. O. Box 23 Bankier Escompto
Mij. BATAVIA.


9
De Echte
(SADJOESI)
BUITENZORG


PERSENAN JANG BERHAR
GA AKAN DI KASI GRATIS
PADA SEMOEA LANGGA
NAN DARI:
—
TJIKEUMEUHWEG 13-15
Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1
October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dan
Salon De Coiffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasre¬
gister
Tiap-aiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sampai sete¬
roesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah f 5.— mendapat per¬
senan barang-barang seharga f 0.50.
Maka oleh karena itoe diharap langganan-langganan djika
belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan tertjitak
harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat
Vrij 1 kali
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja
mendapat keoentoengan bagai langganan-langganan
Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian
dengan hormat,
SADJOESI


NETA.
07
E
S


EHALAN


TIJPEWRITING CURSUS
„THE SPEED
Petjenongan 21 Batavia-Centrum
kan beladjar typen blindsysteem 10 djari
dengan memakai garantie tempo jang bisa
sependek-pendeknja datang pada adres kita.
I


RESTAURNT
Soeka


Gang Tjoetek 9 (achte Pasar
Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C.
Menjediakan makan jang lezat
minoeman d.l.l. Djoega sanggoep
mengirimkan makanan buitenhuis
dengan harga jang paling rendah
Menoenggoe dengan hormat
De Eig. DJAJAPERNATA
Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


LOTERIJ f 75.000.—
—
hari ta¬
Moelai djoewal 2 Mei


riknja 30 Mei


1928.


1/1


lof


1/2


lot


4


5.65


lot


2.85


4/10


lot


4.55


2/10


lot¬


2.30


Tambah onkost


t Aan


0.35
f
geteekend
Tambah onkost Rem¬
0.75
bours
f
Loterij jang diboeka tg. 30 Maart,
jang beroentoeng tarik Hoofdprijs
f 75.000.— toean-toean Lie Yin
Pen — Yo In Foek. — Kim Kian
dan Boang, Batavia-C. lotnja dapat
beli dari kita poenja toko.
Schoenmagazijn
NEW YORK COY
Batavia-C.
Molenvliet Oost 61 —


Boekh. Nasoetion
Kramatplein
Pasar Merah
Batavia-Centrum.
letter P.O.
Selamanja sedia 2de Handsch:
boekoe-boekoe sekolah, Romans,
Anak-anak, peladjaran dan Tijd¬
schriften,
Speciaal moerah.
Coiffeur Populair
Sawah Besar No. 4c. — Bat.-C.
Salah satoe Coiffeur di Bata¬
via-Centrum jang soedah terke¬
nal dan berlangganan lama.
Pekerdjaan memoeaskan de¬
ngan tarief jang pantas
Goenting ramboet......... f 0.25.
Tjatat ini adres.


6
G
a
.
.
4
.
e


Hauk. Jjakja-Pasoendan


Satoe-satoenja adres oentoek toean
toean jang taoe roepanja NETJIS


KRAMAT 46 TEL. No. 5344 BATAVIA-CENTRUM


HALLOHI


JAAAA


Dimana ada prabot roemah (meubel) jang


bagoes dan koeat, tapi jang moerah harganja


Rapid-rijwiel


Oooo, ja. Toean2 boleh koendjoengi, jaitoe:


Radio


Toko TAMBOENAN
DI PETJENONGANWEG 50 BAT.-C.


Bedden enz.


En disitoelah bole dapat barang-barang saperti toean poenja maksoed, djoega me¬


ringankan pembajaran dengan djalan menjitjil (huurkoop).


Barang pesenan dikirim di loear kota, tapi lebih doeloe kirim wang 50 pCt. dari
harga barang


Netjis en moerah diperobattin
Toean dan Njonja poenja roemah
oleh Toko
DE FIETS
Hoofdkantoor: Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt.
Roepa-roepa Meubel, Lontjeng Younghans, Horloge, Tem¬
pat tidoer, Speda Raleigh, British Empire, Defiesi d. I. I.
Komfoor gas-minjak tanak peranti masak merk Haller, Lam¬
poe gantoeng pake minjak tanah merk „Kronos".
Penjitjilan boleh berdamai
Filialen:
Parapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. 
Tandjong Priok-Zuiderboorw. 111


Hofel Soerabaia (Osman Hotel
Senen 44 telp. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum 
Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan ter¬
masjhoer didalam kota Betawi
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan sta¬
tion Weltevreden. 
Menerima tetamoe segala bangsa djoega tetamoe boelanan
dengan harga pantas
Perkara tarief boleh berdami. Tempat bersih dan rawatan
memoeaskan
Menoenggoe dengan horma
De Directie


WILT U leren
typen?
Ga naar:


METROPOLITAN
TYP CURSUS
Pasar Baroe 10 (Shoolweg Noord


Djaman modern, Djaman kemdjoen...!
Djangan liwatkan ini tempo.
Njonja-njonja dan toean-toean koendjoengilah adres kita,
jang soedah terkenal lama,
Ditanggoeng menjenangken. 
Menoenggoe dengan hormat 
„TOKO CENTRAAL
Handel in Manufacturen
Bafavia-C.
Senen No. 177
—:


POIIPATER


Dengan gampang bisa digoenakan
boeat segala keperloean :
Kita ada sedia Monteur boeat pa¬
sang diatas soemoer, begitoe djoe¬
ga boeat soemoer pantex
Sedia tjoekoep Onderdeelen 
Prijscourant gratis


SHOKAI
NIPPON


Senen 60 — Telf. WI. 1489.
— BATAVIA - CENTRUM
Doewet 33 — SEMARANG
Slompretan 39 — SOERABAJA


Amas)
Gardenis
f Persia
Ander e
onquille
Gulisher
arecha
Eneraa
Heliotrop
Chypre
weraal
ao,
bola
ba.
.
dens de verme
atoe


GOES DEK
 toen koe 


Importers
THE SNAPAN SALES ORGANISATION
MOLENYLIET WEST 92
BATAVIA-CENTRUM
Telefoon 344 Bat. . Telegr. Snapan


Australia
Jasmin extra
Melati
tose Centifolla
Viotet Douce
lack Poppy
Narcisse
Origa
Eau de Colog
 Noor
 40
cad
Brilitant
kaer taro
Toilet Powder


Mentjioem minjak wangi Tjap Senapan (Prrfums de
Noor) menggiat dan menimboelkan nafsoe bekerdja, 
loepa dan lenjap segala matjam rintangan fikiran.


Broedjoeng garis


MATJAN LAPAR.


Daging mentah banjak kiri¬
kanan.
Nonja-Nonja, meskipoen tidak
kenal, tetapi mesti tahoe dan men
dengar siapa itoe Ki Dalang Joe¬
do Prajitno nama jang sangat ter¬
tenal soeka mengganggoe anak te
teri orang.
Sobat baik Injo Beng Goat te¬
lah memasak itoe Ki Dalang da¬
lam sambel gorengnja, goerih be¬
toel, sambil bersoeit-soeit sebagai
terseboet: Ki Dalang Joedo Pra¬
itno telah keloear dari pendjara,
dan lantas dikeroeboengi lagi o¬
leh njonja-njonja dan nona-nona
moeda !
Doekoen saksi" ini, roepanja, se¬
telah bertapa setahoen dalam per¬
djara dianggap semangkin sakti
dan angker !
Ma'loemlah matjan jang poe¬
asa begitoe lama, melihat anak
kambing, tentoe matanja lebih pe¬
noeh „sihir" dan barangkali djoe¬
ga ada „sir"-nja.........
Awas, gembala ! Djaga domba
moe. Harimau sedang lapar !
Sekian masakan sobat Dr. ten¬
tang itoe.


Menoeroet pendapat Dr. orang
mesti tahoe dan mengenali baga
mana belangnja matjan, harimau
ataupoen kambing, djoega toepai
dan moesang.
Kalau soedah kenal belangnja,
apalagi kenal tabiatnja, orang sen¬
diri haroes berdjaga-djaga. Siapa
jang soeka diterkam matjan dan
harimau, ia boleh berteman de¬
ngan matjan dan harimau. Siapa
jang mempoenjai ajam, itoe ajam
djangan didekati dengan moe¬
sang. Siapa jang berpisang masak
djangan didekati dengan toepai.
Jang paling hati-hati haroes di
djagai, jaitoe kalau matjan atau
harimau berboeloe kambing. Moe¬
sang berboeloe ajam. Toepai ber¬
boeloe pisang
Dari sebab itoe Nonja-Nonja le¬
bih baik toetoep pintoe rapat-ra¬
pat. Kalau djoega binatang-bina¬
tang itoe masih lapar, ditang
goeng beres, bila ia diobati oleh


DR. POESANG.


oer


DEGAN
Tjap IKAN MAS


sanget beroentoeng Jboe da
2
ang batoe
aan
A
lhatan sehat, sed
wa
 bersalin, boenja selatoe
72 
manak tjat
mendjage
mkan Mas. De
aen tete djadi kentel dan bieri
tambah nantoe makan toeak
angen djahat, menjegah banjak
baa
engloearken daral
eda, dan ta
 terang orang tetan
boleh minoem, sebab terbete
Ringgoer dan Djen.
r2 da
tandoek sendjangan goenanja
rah. ditjampoer denger
A
 bagoe
46
oken
angera te
A
de¬
a
poenja anggoer brana
Ikan Mas djadi bagoes da
bahan jang terseboel di ata
ngan sesoenggoehnja tia
bontong, boleh tjobak kaloek
tida berboekti wang kombali


OOR


mihatiken djikaloek beli
hinggoer ijannja Jan Kas.


ONGKOS


BELI ½ DOZIJN
REMBDURS VRIJ.


Hoofddepot ROEMAH OBAT
HOO
AY AN
T
TANAH LAPANG NSIO TELF:1620 BATAVIA
HARGA PER BOTOL ........ BESAR f 2.50 KETJIL.................... 1.30
Pesanan dari loear kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ.
AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Che¬
ribon Thian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cor
nelis: Sam San Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho
Ngo Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe
Tong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: Ie Djin San, le
Kim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho.
Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong
Djember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. Pangkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau
Djin Seng. Kroe: Ek Hin. Kediri: Tn Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas
sar: Eng Thaij Ho. Djokja: Thaij An Tjan. Tandjoeng Pandan: Djoe Bie.


GOEROE DJAHANAM.
Memperkosa moeridnja sen¬
diri.
Menoeroet oedjar „S.K." seo¬
rang goeroe kepala Vervolgschool
di Rantau (Borneo) telah melakoe
kan perboeatan djahanam, jai¬
toe memperkosa moeridnja sendi
ri, seorang gadis jang beroemoer
3 tahoen.
Perboeatannja itoe dapat dike
tahoei oleh politie, dan sekarang
itoe goeroe jang bernama Anang
Atjil keloearan Normaalschool
Makasar telah ditahan dalam pen¬
djara.


Pendidikan
Zuster. 


Ketika membitjarakan pemogo¬
kan verplegers dan verpleegsters
di Solo soedah kita toendjoekkan
sambil laloe, bahwa perloe sekali
disini diadakan sekolah boeat zus¬
ter.
Sebagai diketahoei zuster dida¬
tangkan dari negeri Belanda dan
gadjihnja besar, hampir seperta
gadjihnja Indisch arts, sedang op
leidingnja djaoeh lebih rendah.
Gadis-gadis kita banjak jang ti
dak dapat pekerdjaan sesoedah le
pas dari Mulo, H.B.S. atau A.M.S.
sedang mereka itoe banjak jang
sebenarnja haroes menjokong roe¬
mah tangga.
Kalau sekiranja disini ada op¬
leiding boeat zuster, kesempa¬
tan boeat gadis-gadis itoe bertam
bah banjak.
Sekarang zuster didatangkan da
ri Nederland, sehingga mereka i¬
toe mendesak gadis disini dan
memberatkan beaja negeri.
S
Ini soesah dipahamkan, karena
sekolah boeat zuster gampang di
dirikan disini dan gadis Indonesia
boekan tidak tjakap boeat peker¬
djaan itoe.
Kalau gadis Indonesia keloea¬
ran sekolah Boemipoetera dan H.
L.S. bisa djadi verpleegster, apa¬


sebabnja maka gadis Indonesia ke¬
loearan Mulo atau sekolah mene¬
ngah tidak tjakap djadi zuster ?
Kalau gadis Indonesia banjak
djadi zuster, pekerdjaan lebih ba¬
njak poela boeat pemoeda. Pada
waktoe ini banjak gadis jang be¬
kerdja dikantoran, mengerdjakan
pekerdjaan jang doeloe tjoema di
kerdjakan oleh lelaki. Gadis-gadis
itoe mendesak pemoeda. Kalau
mereka itoe bisa djadi zuster, pe¬
moeda mendoedoeki tempat mere¬
ka itoe dikantoran dan pengang
goer laki-laki berkoerang dengan
begitoe.
Kita tentoe tidak mengatakan,
bahwa so'al pekerdjaan petjah de
ngan demikian. Tjoema bermak¬
soed, bahwa dengan tindakan jang
begitoe so'al itoe bertambah en¬
teng dan ke-entengan itoe keoen
toengan besar dalam keadaan pa¬
sar boeroeh di Indonesia begitoe
pesatnja.
Perkoempoelan - perkoempoelan
kaoem isteri baik memperhatikan
hal jang adjaib ini dan mendesak
pemerintah mengadakan peroba¬
han, mendirikan sekolah boeat zus
ter disini, oedjar Sns. Pn. dalam
„Keb."


„TJOEMA LONTJENG JANG BA
IK MENGOENDJOEK WAKTOE
JANG BETOEL"
Lontjeng - lontjeng keloearan da¬
ri Uurwerken Fabriek „Urgos"
Schwenningen Duitschland ada
djempol dan baek betoel.
Kita baroe terima roepa-roepa mo¬
del Westminster dan gong di da¬
lam Kas jang indah dan tertoetoep
dengan glas facht moelai dari
harga f 30.— sampai f 45.—
Boeat di dalam kota bisa dapat
dengan pembajaran afbetaling da¬
ri f 2.50 per boelan.


Importeur


Firma
Batavia-C.


Lim Tjoei
Bandoeng
—
.


Keng
Soekaboemi


NASIB ASS. WEDANA.
Dipetjat, sebab menggelap
kan wang
Dikabarkan dari Semarang, se¬
orang Ass.-Wedana Kedoeng te¬
lah dipetjat dengan tidak hormat,
se¬
sebab menggelapkan wang
djoemlah f 800.—
CURSUS DJONGOS.
Apa ada cursus boeat djadi
baboe ?
Directeur Hotel „Savoy Ho¬
mann" Bandoeng akan mengada
kan cursus djongos, bagaimana tja¬
ranja menerima tamoe, bitjara Ing¬
gris, lamanja tiga setengah djam
di-examen.
Kita bertanja, apa tidak diada
kan cursus boeat baboe ?
INGIN MATI.
Ikat lehernja dengan tam¬
bang, katanja
Seorang perempoean toea di Ke¬
roet (Benowo) soedah merasa be¬
san hidoep. Oleh itoe dimintanja
dengan sangat kepada anaknja pe
rempoean soepaja mengikat leher
nja dengan tambang.
Anaknja terpaksa menoeroet per¬
mintaan itoe, dan ta' antara lama
kemoedian, iboenja teroes mati
Meskipoen anaknja hanja menoe¬
roet permintaan iboenja, oedjar
S.O. tetapi ta' oeroeng dia didak¬
wa memboenoeh iboenja oleh po¬
litie
Ada-ada sadja doenia ini.
SELAMAT BERDIRI.
Handelsvereeniging boeat
padi.
Kabar dari Tjilatjap, bahwa sau
dagar-saudagar Indonesiers di Ma¬
os dan Kroja telah mendirikan
Handelsvereeniging boeat men¬
djoeal padi dan bermatjam-ma¬
tjam tanaman.
Di Palembang djoega akan di¬
dirikan Handelsvereeniging atas
remboekan bangsa Indonesier dan
Arab.
Kita oetjapkan selamat.
MEMOEKOEL SAMPAI MATI
Singawirana, seorang berasak
dari Oedjoengalang Tjilatjap, de¬
ngan kedoea tangannja diberogo
dihadapkan kepada Adj. Djaksa
Tjilatjap. la didakwa memoekoel
isterinja dengan berakibat mati¬
nja si isteri tadi
„Hamba sangat menjesal 'ndo¬
ro," katanja pada Adj. Djaksa.
„Hamba benar memoekoel isteri¬
koe dalam keadaan kalap. Isteri¬
koe meskipoen beroelang-oelang
saja perintah mendiamkan anak¬
anak jang menangis sepandjang
hari, selaloe memoekoelinja, boe¬
kan mendiamkan. Hamba dari ma¬
rahnja laloe ambil sepotong bam¬
boe, poekoel padanja dibagian toe¬
lang roesoek kanan hingga isteri¬
koe rebah dilantai. Isterikoe ba¬
roe hamil 8 boelan. Hamba dan a¬
nak-anak ditinggalkan olehnja
oentoek selama-lamanja. Hamba
menjesal sekali 'ndoro".
Menjedihkan


SANATORIUM TJISAROEA DA¬
RI S.C.V.T.
Pada ini hari Saptoe 14 Mei Sa¬
natorium Tjisaroea di Bogor jg.
digoenakan oentoek membantras
sakit t.b.c. atas oesaha dari Stich.
ting Centrale Verg. ter Bestrijding
der Tuberculoce di negeri sini afd.
Djawa Barat telah memperingati
oemoernja 10 tahoen.
Gedong-gedong doeloe didiri¬
kan oleh Methodisten Zending,
dan moelai tahoen 1938 diserah¬
kan kepada S.C.V.T. goena dipa¬
kai oentoek keperloeannja orang¬
orang jang sakit t.b.c.
Kebanjakan dari mereka ini
mendjadi semboeh dari sakitnja,
soeatoe pengobatan jang minta
tempo lama dan kesabaran hati.
Kerap kali sebagian dari mere¬
kan jang sama berobat disana ter¬
paksa minta keloear dari peker¬
djaannja dan teroetama boeat o¬
rang laki-laki jang sama mondok
disitoe, adalah boeat Tjisaroea
mendjadikan kesoekaran
Kesoekaran-kesoekaran ini ter¬
diri dari pekerdjaan jang haroes
dilakoekan oleh Tjisaroea, kare¬
na disana sedapat-dapatnja haroes
dapat kesenangan jang tjoekoep
seperti kerap kali mengadakan pes¬
ta dan sebagainja.
Semoea ini memakan oeang. Ka¬
rena segala Sanatorium itoe hi¬
doepnja sebagian besar dari ban¬
toeannja kaoem dermawan dari
badan t.s.b., maka so'al oeang a¬
dalah so'al jang mendjadikan ke¬
soekaran.
Tetapi oleh fihak bestuur ta' a¬
kan diloepakan djoega oentoek
memperingati hari terseboet dan
mengharap soenggoeh-soenggoeh
pemberian dan bantoean tahoenan
dengan ioeran jang pasti, agar soe¬
paja pekerdjaan jang moelia ini da
pat langsoeng hendaknja. (Aneta)


MAJAT SEORANG PEREMPOEAN
DITENGAH SAWAH.
Korban pemboenoehan?
„Antara" mengabarkan, bahwa
berselang beberapa hari ditengah
district Pagoe kl. 10 km. dari Ke¬
diri, telah diketemoekan majatnja
seorang perempoean Indonesier
dalam keadaan jang soedah roesak
Seorang agent dari cultuurs po¬
litie jang itoe hari meronda dapat
melihat majat itoe, karena gong¬
gongan andjing. Pihak politie le¬
bih atas diberi tahoenja, jang ke¬
moedian melakoekan pemeriksaan.
Menoeroet pemeriksaan tidak
ada terdapat bekas-bekas pengani
ajaan dengan sendjata atas diri
si korban. Tapi politie berpenda¬
patan, bahwa kematian perempoe
an itoe adalah lantaran pemboenoe
han, jaitoe dengan tjekikan. Penje¬
kikan itoe dilakoekan boekan di¬
tempat majat itoe terdapat. Ketika
ditanjai kepada pendoedoek-pen¬
doedoek disekitar tempat itoe, t
dak ada jang mengenal akan pe¬
rempoean jang baroe beroesia 22
tahoen itoe, sehingga politie haroes
mengambil tindakan jang lebih te¬
iti oentoek mengetahoei pemboe¬
noehnja.


DE
KETJELAKAAN WAKTOE
MONSTRATIE PENERBANGAN.
2 Djiwa melajang, pesawat
terbang habis terbakar.
Dari Groningen Aneta kawat
kan:
Waktoe diadakan demonstratie
penerbangan di lapangan terbang
seboeah pesawat terbang militair
telah djatoeh.
Kedoea penoempangnja, officier
vlieger Dusseldorf dan Korporaal¬
waarnemer Hoekstra telah mening 
gal doenia, ketika itoe
Pesawat terseboet habis terba
kar.
Ketika itoe timboellah
kegem¬
paran dikalangan orang banjak
tetapi soekoer tidak ada terdjad
ketjelakaan orang, lebih djaoeh
Demonstratie lantas diberhenti¬
kan.


Oekiran pendek. 
Toean Satoh di Bandoeng akan di
rikan satoe fabriek jang besar boe¬
at kain palmbeach dan gabardine,
katanja tidak akan bermaksoed me¬
njaingi segala peroesahaan jang
soedah ada di Indonesia.
Kalau beliau ini mendapat idzin
boeat pendirian itoe, soedah tentoe
rakjat tjoemah bisa bertanja, sam¬
pai dimana bantoean E.Zaken boe
at melindoengi peroesahaan rak¬
jat??
2
Toean Bonifacius Sihombing Hoofd
redacteur Bintang Batak di Sibol
ga, lagi asjik mendirikan Party Po
litiek Kristen Batak.
Pendoedoek Indonesia lagi men¬
tjari persatoean bangsa Indonesia
akan tetapi toean terseboet asjik
poela mentjerai-beraikan sesama
bangsa
Apakah toean Sihombing ini, soe¬
dah merasa tanggoeng djawab boe¬
at bangsa Batak jang beragama
Kristen seloeroehnja di Bataklan¬
landen...?
* *
Dagblad „Bogor Madjoe" jang a¬
kan terbit di Bogor, Sarindan de¬
ngar kabar jang pasti, bahwa soe¬
rat kabar terseboet akan ditjitak
di Betawi ini, sedang zetselnja
poen akan pake zetsel „Tjaja-Ti¬
moer", jaitoe sesoedah ditjitak be¬
berapa poeloeh lembar lantas kop¬
nja diganti, dus isinja dengan Tj.
T. podo oewae. Moedah-moedahan
sadja, nanti mendjadi madjoe!.
* *
Dienst Aneta jang moerah jang se¬
dang asjik dibitjarakan pers bang
sa kita, seperti pembatja ma'loem
subsidi jang f 6000.— itoe maoe t
dak maoe toch soedah diterimakan
pada Aneta.
Aneta boleh ketawa, dan kiriman
segala kabaran diantaranja Lachir
Hamil, Meninggal, Menggelapkan
dan lain-lain jang actueel
Sebab Aneta mengerti, kalau
subsidi itoe diberikan pada satoe
Persbureau jang dikepalai orang
Belanda dan dibantoe satoe Hoofd
redacteur harian di Jakarta, toch
tidak ada satoe jang maoe riboet
dan bikin segala resolutie...!
SARINDAN.


KOENDJOENGILAH !
Pertoendjoekan amal boeat Roe¬
mah Piatoe Roekoen Isteri dan
Tehuis voor Chinese Meisjes pa¬
da tanggal 14 Mei 1938 di Kra¬
mat No. 45, Batavia-Centrum
Poekoel 6 sore: Bazaar dan per¬
mainan anak-anak
Poekoel 8 malam: 1 Pemboeka
an ketoea Comite.
2. Panembromo dari anak-anak
Jatim
3. Njanjian dari anak-anak Ali
Soetji
4.
Toneel Soenda oleh Galoeh
Pakoean.
Pauze.
5.
Pertoendjoekan wajang dari
Mardi Tomo
6. Kunst Madoera oleh Indone¬
sia Moeda
7. Kesenian Minangkabau oleh
„A.S.A.
N.B. Selama pertoendjoekan di¬
sediakan buffet.
Diramaikan oleh Muziek
ver.: „Lief Souvenir"
SANOESI PANE BERPERASAAN
HALOES.
Ditelandjangi orang tjelana
bedryfnja masih sabar dan
diam sadja.
Soedah rapat toemboeh koemis
kita, baroe sekarang kita djoem
pai seorang rekan jang sabarnja
loear biasa, meskipoen sedemiki
an roepa hebatnja orang menelan
djangi tjelana bedryfnja, rekan
Sanoesi Pane diam dan sabar sa¬
dja¬
Boleh djadi rekan Sanoesi ini
berpegang tegoeh akan perkataan
Toehan: Orang jang sabar itoe
kekasih Allah. Tjoema kita koea¬
tir kalau tidak mendjadi kekasih
Allah, malah mendjadi alah.
Bendera jang menaoengi rekan
ini Perdi namanja, kenapa djoea
rekan tidak menjerahkan hal itoe
kepada Perdi?
Kita takoet perasaan rekan jg
sehaloes itoe, sampai oleh haloes
nja tidak terasa dan terdengar o¬
leh orang soeara rekan ini.
PASOENDAN ISTERI DIDJE
NGEK?
Gara-gara maoe makan be¬
sar di Hotel der Galeries.
Sinpas jang memoeat verslag
Pasoendan Isteri Betawi, makan
besar pada malam tanggal 6-7
Mei jbl., disitoe diseboet seboet¬
kan ada tjita tjita di Des Indes
dan des Galeries, maka verslag
jang mendoea kolom itoe soedah
dapat samboetan poela oleh s.k.
Lebih djaoeh Tj.T. menggoreng
nja dengan Tjabe Rawit, katanja
kalau maoe makan besar, makan
lah, apa perloenja diseboet-se¬
boet segala loteng Hotel Des In¬
des atau des Galeries, tapi djadi
di Djaga Monjet diroemah Wira¬
atmadja
Selain itoe iapoen mendongeng
poela teringat akan tjerita toekang
awak jang sangat menggelikan.
Sehingga hal seroepa itoe tentoe
Pasoendan Isteri Betawi akan te
rasa benar tidaknja.
Ada-ada sadja Betawi ma¬
tjam.


Pasar Sawa
Tanggal 14 —


dengan Robert Montgomery Rosa¬
lind Russel.
Saban malam doea pertoendjoek¬
kan 7.30 dan 9.45.
Persaksikan, ini dianja taman
penghiboeran.


Jauk. Jjakja-Pasoendan


Satoe-satoenja adres joentoek toean
toean jang taoe roepanja NETJIS


KRAMAT 46 TEL. No. 5344 BATAVIA-CENTRUM


.
e
.


HALLOHI


JAAAA


Dimana ada prabot roemah (meubel) jang


bagoes dan koeat, tapi jang moerah harganja?


Rapid-rijwielen


Oooo, ja. Toean2 boleh koendjoengi, jaitoe


Radio


Toko TAMBOENAN


Bedden enz.


DI PETJENONGANWEG 50 BAT.-C.
En disitoelah bole dapat barang-barang saperti toean poenja maksoed, djoega me¬


ringankan pembajaran dengan djalan menjitjil (huurkoop).


Barang pesenan dikirim di loear kota, tapi lebih doeloe kirim wang 50 pCt. dari
harga barang.


m
a
G
G
m
.
4
e
e


SATE KAMBING ENZ..
.............
„Parma alias Noy"
Kramatplein No. 8 — Batavia-C.
Tempat bersih 
Lajanan tjepat
Ditanggoeng lezat!
Djangan pertjaja sebeloemnja me¬
njaksikan, Toean-toean jang ter¬
nama di kota Betawi kebanjakan
mendjadi langganan kita.
Sanggoep oeroes pesta masak¬
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai
Eigenaa
Parma alias Noy


—Luxe Staalbuis fabriek¬
Soey Tjiang & Co.
Pintoe Besar 81-83 — Batavia
Telefoon No. 175 — BATAVIA


Sedia
ABONNEMENTSKAART
Coiffeur HAPPY
Molenvliet West No. 1102
Batavia-C.
Drogisterij
„THERAPIE"
Tel. 5494 W.
Kramatplein 3 L.
—
Sedia Obat - obat (medicijn
(Loco) Sebangsa patent.
Coiffeur Populain
Bat.-C
Sawah Besar No. 4c. -
Salah satoe Coiffeur di Bata¬
via-Centrum jang soedah terke¬
nal dan berlangganan lama
Pekerdjaan memoeaskan de¬
ngan tarief jang pantas.
ƒ 0.25
Goenting ramboet.........


WILT U leren typen?
Ga naar:


METROPOLITAN
TYP CURSUS
Pasar Baroe 10 (Schoolweg Noord)


Djaman modern, Djaman kemadjoean...!
Djangan liwatkan ini tempo.
Njonja-njonja dan toean-toean koendjoengilah adres kita,
jang soedah terkenal lama,
Ditanggoeng menjenangken,
Menoenggoe dengan hormat
„TOKO CENTRAAL
Handel in Manufacturen.
:—:
Senen No. 177
Batavia-C.


TIJPEWRITING CURSUS
„THE SPEED
Petjenongan 21 Batavia-Centrum
Akan beladjar typen blindsysteem 10 djari
dengan memakai garantie tempo jang bisa
sependek-pendeknja datang pada adres kita.


R
Sian
TENAA


BATIK, MANUFACTUREN
TENOENAN. KRAMERIJEN
6 DEPOT POSTWAARDEN
E
ISMAIL
DJALIL


Tanja doeloe persediaan Toko
LI
A
SM
ALLES TEGEN LAGE PRIJS.


ISMAII DJALIL
Senen 121-123 Telf. 4356 WI.
P. O. Box 23 Bankier Escompto
Mij. BATAVIA


TAILOR
H. A. Rachman
Sawah Besar 19a — Batavia-C.
8
Prima Stoffen. Prima afwerking.
Prima Couper.
Systeem baroe, model baroe, har¬
ga baroe.
U bertambah gagah serta ginding
kalau U pakean jang potongan¬
nja menoeroet aliran zaman, ser¬
ta modern
Harganja poen sedang, kerdjaan¬
nja mahal.
Silahkan tjobak pada kita poe¬
nja adres jang soedah terkena
lama
Kaloe perloe boleh panggil se¬
waktoe-waktoe.


RESTAURANT
Soeka


Gang Tjoetek 9 (achter Pasar
Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C
Menjediakan makan jang lezat
minoeman d.l.l. Djoega sanggoep
mengirimkan makanan buitenhuis
dengan harga jang paling rendak
Menoenggoe dengan hormat
De Eig. DJAJAPERNATA.
Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


Netjis en moerah diperabottin
Toean dan Njonja poenja roemah
oleh Toko
DE FIETS
Hoofdkantoor: Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 B.
Roepa-roepa Meubel, Lontjeng Younghans, Horloge, Tem
pat tidoer, Speda Raleigh, British Empire, Defiesi d. I. 
Komfoor gas-minjak tanak peranti masak merk Haller, Lam¬
poe gantoeng pake minjak tanah merk „Kronost
Penjitjilan boleh berdama
Filialen
Parapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. 
Tandjong Priok-Zuiderboorw. 111


De Echte 
(SADJOESI
BUITENZORG


PERSENAN JANG BERHAR¬
GA AKAN DI KASI GRATIS
PADA SEMOEA LANGGA
NAN DARIN
—
TJIKEUMEUHWEG 13-15
Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai
October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dat
Salon De Coiffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasre
gister
Tiap-aiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sampai sete¬
roesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah f 5.— mendapat per¬
senan barang-barang seharga f 0.50
Maka oleh karena itoe diharap langganan-langganan djika
belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan tertjitak
harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat
1 kali
Vrij
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja
mendapat keoentoengan bagai langganan-langganan
Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian
dengan horma
SADJOESI


Adres jang terkenal:
BANDOENGSCHE KLEER
MAKER.


M. D. Sawad
Kramatplein No. 43—Batavia-C.


NAAR MAAT
Bikinlah pakean toean menoeroet
model baroe. Potongan netjes.
doedoeknja bagoes dan enak di¬
pakainja
RAPI PEKERDJAANNJA !


Pakelah sel. manja Mi
njak ramboe
Jo
TEK TJOE
Soedah dapat poedjian
Harga 1 b tol F.0.20
Soepaja djangan keli¬
roe pereksalah Tjap
2 ANAK


Roemah obat
JO TEK TJOE
Kwitang 2 Telef. 855
WI. Batavia- Centrum


.
Telef. WI.
9344
m


Oentoek toean-toean menghe¬
matkan oeroesan drukwerk!


KOENDJOENGILAH!
„Roemah makan Hindia"
dan mengineplah di
„HOTEL MALABAR"


Molenvliet Oost 48 — 49 
Lajanan sopan, dan Resik


Batavia-C


Menoenggoe dengan hormat
De Eigenaar


